
SAHABAT TERBAIK 2 

Kotak Surat Sahabat mempersembahkan Pelajaran 5 

sahabat 
terbaik 

%i i ,(i Yesus berkata, "Aku telah menyebutmu sahabat. ..." Yohanes 15:15 



Aku DJTERIMA 

Dl oauam KRISTOS 



Halo sahabat, 

Kita semua suka diterima oleh teman-teman dan murid-murid sekelas kita. 
Merupakan suatu perasaan yang begitu nyaman untuk tahu bahwa seseorang 
mengasihi dan menerimamu seperti adanya dirimu! Tetapi ada sesuatu yang lebih 
penting daripada dicintai dan diterima oleh orang lain. Apakah itu? Hal itu adalah 
dikasihi dan diterima oleh Allah! 



Allah melakukan sesuatu yang indah padaku ketika aku 
menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatku! Dia 
membuat sebuah jalan bagiku untuk benar-benar 
diterima olehNya setiap saat. 



Bagaimana Allah membuatku berkenan bagiNya? 
Dia membuat aku ada di dalam Kristus. 
Pada saat aku mempercayai Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamatku, Allah membuat aku ada dalam Kristus 
Dia sedang memikirkan tentang AnakNya 
yang terkasih. Allah selalu memandangku 
berada dalam Kristus. 




Bagaimana aku bisa berada dalam Kristus? Allah membuatku berada di sana! Alkitab 
mengatakan, "Tetapi oleh Dia [Allah] kamu berada dalam Kristus Yesus. . ." 
(1 Korintus 1:30). 



\W\tf\W\tf\ 




Di bawah ini beberapa ayat yang 
memberitahukan kita akan posisi 
baru kita dalam Kristus. 



". . . Allah. . .telah mengaruniakan 
kepada kita segala berkat rohani di 
? dalamSorga." Efesus 1:3 

V 

"Sebab di dalam Dia Allah telah 
memilih kita sebelum dunia dijadikan. . ." 

Efesus 1:4 



\\\\\tf\w\tt\w\tf\w\tf\w\tf\\\\tf\\\\tf\\\\ft\\\\tt\\\\tf\\\\tt\w\tft 



". . .yaitu mereka yang dikuduskan 
[dipisahkan bagi Allah] dalam Kristus 
Yesus..." 1 Korintus 1:2 

"Karena kita ini adalah buatan 
Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjan baik yang 
dipersiapkan Allah sebelumnyaja mau 
supaya kita hidup di dalamnya." 

Efesus 2:10 

. .dan kita ada di dalam Yang 
Benar, di dalam AnakNya Yesus 
Kristus..." 1 Yohanes5:20 

"Demikianlah sekarang tidak ada 
lagi penghukuman bagi mereka yang 
ada di dalam Yesus Kristus." Roma 8:1 



/ t i\\ \\i i \ W\ i t \ W\i i \ \\ \i i \ \\ \t t \ \\ \t t \ \\ \t i \ \\ \t i \ \\ \i t \\\\t i\\\\t i\\\\t t\\\\i i\\\\t t\\\\i t \W\it \W\t t \\\\H \ \\ \i t \ \\ \i i \ W\ 



Allah tidak hanya membuatku ada dalam Kristus tetapi Dia telah menjadikanku pribadi 
yang baru dalam Kristus. Alkitab mengatakan, "Jadi siapa yang [siapapun] ada dalam 
Kristus, ia adalah ciptaan baru [seorang pribadi yang baru]: yang lama sudah berlalu; 
sesungguhnya yang baru sudah datang." (2 Korintus 5:17). Aku masih memiliki tubuh yang 
sama tetapi Allah telah menjadikanku sebagai seorang pribadi yang baru secara batiniah. 



dalam KRISTUS 
Aku diterima. 



Allah ingin setiap orang 
percaya tahu bahwa dia 
ada dalam Kristus. Allah 
ingin kita tahu bahwa Allah 
mengasihi dan menerima 
kita dalam Kristus dalam cara yang sama seperti Dia 
mengasihi dan menerima AnakNya yang terkasih. Alkitab 
mengatakan, ". . .yang dikaruniakanNya kepada kita di dalam 
Dia yang dikasihiNya [AnakNya yang terkasih]" (Efesus 1:6), 

Cerita berikut mungkin akan dapat menolong kita 
memahami apa artinya "diterima dalam yang Terkasih." 




Copyright © 2003 The Mailbox Club International 




ada suatu saat ada seorang gadis muda 
cantik yang tinggal di negeri yang jauh. 
Keluarganya sangat miskin dan dia tidak 
memiliki masa depan yang cerah. Suatu hari 
dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya^« r 
dan pergi ke negeri lain untuk menjadi pelayan 
dalam rumah seorang yang kaya raya. 

Orang ini sangat kaya dan rumahnya terlihai 
sebagai sebuah istana bagi gadis muda ini. 
Orang ini berlaku baik pada gadis ini dan sang 
gadis bekerja keras untuk menyenangkan 
tuannya. 

Orang kaya ini memiliki seorang anak laki- 
laki yang sangat dia kasihi. Suatu waktu anak 
laki-laki ini jatuh cinta pada gadis pelayan yang 
cantik itu. Gadis ini juga mencintainya dan 
suatu hari si anak meminta gadis itu untuk 
menjadi isterinya 

Ayahnya sangat senang bahwa anak laki- 
lakinya telah menemukan gadis yang ingin dia 
nikahi. Suatu hari si anak laki-laki dan gadis 
pelayan itu disatukan dalam ikatan pernikahan. 




Tiba-tiba segala sesuatu berubah bagi 
gadis muda ini. Dia bukan lagi seorang 
pelayan tetapi dia diterima dalam keluarga 
orang yang kaya ini. Kenapa dia diterima? 
Dia diterima karena dia telah menjadi isteri 
dari anak laki-laki yang dikasihi ayahnya. Dia 
"diterima dalam anak laki-laki yang terkasih." 

Ini sebuah ilustrasi akan apa yang telah 
Allah lakukan bagiku. Pada saat aku 
menerima Tuhan Yesus sebagai 
Juruselamatku, Allah membuatku berada 
dalam Kristus. Sekarang aku dikasihi dan 
benar-benar diterima oleh Allah di setiap 
waktu. Allah telah membuatku diterima 
dalam AnakNya yang Terkasih. 




Karena aku ada dalam Kristus, Allah Ada di 
pihakku! Ini berarti bahwa Allah selalu 
menginginkan yang terbaik bagiku. Ketika sesuatu 
yang buruk terjadi pada kita, musuh kita Setan bisa 
berkata pada kita, "Allah tidak mengasihimu! Jika 
Allah benar-benar mengasihimu, Dia tidak akan 



membiarkan hal itu terjadi padamu." Tetapi Setan adalah seorang pembohong! 

Yang benar adalah Allah mengerjakan segala sesuatu bersamaan untuk kebaikan orang 
yang mengasihiNya dan mengasihi AnakNya. Alkitab mengatakan, "Kita tahu sekarang 
bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi kebaikan orang yang 
mengasihiNya..." (Roma 8:28). 

Kamu mungkin bertanya, "Bagaimana kalau ada orang-orang yang melawanku?" Jika 
Allah di pihak kita, tidak masalah siapa yang melawan kita. Alkitab mengatakan, "Jika 
Allah di pihak kita, siapa lawan kita?" (Roma 8:31). Allah di pihak kita! Itulah yang berarti. 
Katakan pada dirimu sendiri sekarang, "Allah di pihakku!" 



"Bagaimana kalau beberapa orang tidak menerimaku?" 
Dikasihi dan diterima oleh Allah jauh lebih penting daripada dikasihi 
dan diterima oleh orang lain. Allah di pihakku dan menerimaku 
setiap waktu karena aku ada dalam Kristus. Dia selalu memikirkanku. 

"Bagaimana jika beberapa orang tidak mengasihiku?" 
Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu dan Bapa mengasihi kita. 
Setiap orang percaya dapat mengatakan, 
"Allah mengasihi AKU! Dia mengasihiku dalam cara 
yang istimewa karena kasihku pada Yesus yang Dia * 
berikan dalam hatiku." Tuhan Yesus berkata, "Bapa sendiri 
mengasihimu karena engkau telah mengasihi Aku. . ." (Yohanes 16:27). 




\ m <> <hbm Kristu* 



Sekali aku ada dalam Kristus, aku akan selalu ada 
- fl y an g ter/odi dalam Kristus tetapi dosa mematahkan persekutuanku 

jika aku berbuat dengan Allah. Apa yang harus kulakukan? Aku harus 

dosa? mengakui dosa itu pada Allah dengan segera dan 

memintaNya untuk mengampuniku. Ketika aku 
melakukan hal ini, persekutuanku dengan Allah dipulihkan. 




£1 Alla itut. Aliah 

melakukan hal yang terindah bagiku ketika aku 
diselamatkan! Dia membuatku berada dalam 
Kristus! Ini berarti bahwa ketika Allah memandangku, 
Dia melihat anakNya yang terkasih. 

§ Allal ifus! Karena 

aku dalam Kristus, Allah mengasihi dan menerimaku 
seperti Dia mengasihi dan menerima AnakNya yang 
dikasihiNya sendiri. 

® l Karena aku ada dalam 

Kristus dan aku mengasihi Anak Allah, Allah selalu di 
pihakku. Karena Allah ada di pihakku, tidak ada 
masalah siapa yang melawanku. 



JI 



ayat hafalan 

"supaya terpujilah kasih karuniaNya 
yang mulia, yang dikaruniakanNya 
kepada kita di dalam Dia, yang 
dikasihiNya." Efesus 1:6 

dOakll 64 Bapa, terima 
kasih Engkau telah 
menyelamatkanku dan menerimaku 
dalam Kristus. Begitu indahnya 
untuk tahu bahwa Engkau mengasihi 
dan menerimaku seperti Engkau 
mengasihi dan menerima AnakMu 
yang terkasih. Terima kasih Engkau 
menjadikanku dapat selalu 
menikmatiMu. Dalam nama Yesus 
aku berdoa." 

Tanda tangan 



Tanssal 




(i-ejauh itii G-eritalT^a: Maria dan Susan bertemu 
rekan kamp mereka yang namanya Maggie dan Nancy. 
Maria menghibur Maggie setelah Nancy mengejeknya. 

BAB5 

Uang Yang Hilang 

Penasehat Maggie yaitu Nona Amy sangat 
pengertian. Dia memiliki tawa ceria yang 
menyenangkan Maggie kembali. 

"Maggie," katanya, "ikutlah denganku dan aku 
akan menunjukkan sesuatu padamu. Setiap tahun anak- 
anak yang ke sini ketinggalan baju mereka di camp. 
Kami menyimpan baju-baju itu di lemari bagi siapapun 
yang mungkin butuh pakaian lebih waktu di kamp. 
Lemari ini begitu penuh dan aku yakin kita dapat 
menemukan beberapa baju yang pas denganmu. Di 
akhir minggu, kamu boleh membawanya pulang ke 
rumah." 

Wajah Maggie bersinar ketika dia dan Nona Amy 
pergi ke kantor kamp. 

Maria memutuskan untuk mencari kakanya. Dia 
ingin tahu apa yang telah terjadi padanya pada hari 
pertamanya di camp. Tidak butuh waktu lama untuk 
menemukan Steven dan Randy yang sedang duduk di 
bawah sebuah pohon besar. Mereka kelihatan begitu 
serius. 

' Ada apa?" tanya Maria dengan penasaran. 

Steven menoleh pada Maria dan berkata, "Sesuatu 
yang sangat buruk sedang terjadi. Kami baru saja 
membicarakannya. Duduklah dan kami akan 
menceritakannya padamu." 

"Steven, apa kamu ada masalah dengan rekanmu 
Pete?" tanya Maria. 



"Ssst! Jangan keras-keras," kata Steven 
dengan suara pelan. 

Steven lalu melanjutkan, "Menurutku Pete 
baik tetapi aku tidak tahu pasti. Aku pergi ke 
kamarnya untuk membantunya membongkar 
kopernya. Dia lalu marah karena 'orangtua'nya — 
itu sebutannya pada ayahnya — tidak memberinya 
uang saku. 

"Aku memutuskan untuk pergi mengambil 
uangku untuk diberikan pada Pete, tetapi waktu 
aku kembali Pete sudah pergi. Yang ada di sana 
hanya seorang anak bernama Bobby di tempat 
tidur sebelah dan dia sedang menangis." 

"Oh, tidak! Apakah dia rindu rumahnya?" 
Maria bertanya dengan nada penuh simpati. 

"Tidak, lebih parah dari itu," Steven 
menggelengkan kepalanya dan meneruskan 
ceritanya. "Seseorang telah mengambil uang dari 
kopernya." 



"Apakah menurutmu Pete mengambil uang 
Bobby?" tanya Maria. 




"Sekarang ini kelihatannya begitu," jawab 
Randy. "Steven dan aku mencoba mencari tahu pa 
yang harus dilakukan. Kami membicarakan ayat 
emas yang dijelaskan pak Douglas pada kita tadi 
dan menurut kami tidak adil untuk menuduh 
siapapun mencuri sampai kita tahu pasti." 

"Menurutku siapa saja dalam kamarmu 
mungkin sudah mengambil uang Bobby dan tidak 
ada yang tahu siapa orangnya."kata Maria penuh 
kepedulian. 



"Aku setuju, Maria," jawab Steven. "Aku 
tidak akan mau mendekati Pete kalau aku ragu- 
ragu mulai dari mulanya. 

"Masalahnya menurutku dia bukan seorang 
Kristen dilihat dari cara bicaranya. Dia 
mengatakan kata-kata yang tidak baik dan 
mengeluh karena harus belajar ayat Alkitab. 

"Aku juga bertanya apakah Yesus ingin aku 
pergi ke penasehat dan mengatakan tentang hal ini 
pada Pak Ken. Aku takut Pete tahu dan marah 
padaku. Lalu aku tidak akan dapat menceritakan 
Yesus padanya." 

"Wow! Kamu benar-benar dalam kekacauan 
di hari pertama, Steven," Maria berseru. Dia 
melanjutkan, "Kamu harus yakin dan punya bukti 
sebelum menuduh Pete mengambil uang itu." 

"Kita mungkin punya bukti," tambah Randy. 
"Ketika Steven mengambil uang untuk diberikan 
pada Bobby, aku melihat Pete di kantin sedang 
membeli es krim dengan Biff Franklin. Aku kenal 
Biff dan dia bukan anak baik untuk diajak 
berteman. Dia berkunjung ke salah satu keluarga 
dekat tempat tinggalku dan membawa banyak 
masalah. 

"Kita harus cari tahu bagaimana Pete kenal 
Biff dan darimana Pete dapat uang untuk beli es 
krim. Kalau kita sudah punya jawabannya, kita 
akan punya bukti dan dapat memberitahu Pak 
Ken." 

Kemudian bel yang keras berbunyi. Ketiga 
peserta camp ini melompat bersamaan. "Kita 
harus cepat berbaris," kata Steven. "Kami akan 
coba cari tahu lagi malam ini. Kami akan bertemu 
denganmu besok pagi dan mengabarimu." 

Esok paginya ketika selesai sarapan Steven 
dan Randy bertemu Maria dan Susan di pantai. 
Maria sudah memberitahu Susan tentang uang 
yang hilang itu dan kedua gadis ini penasaran 
ingin mendengar lebih lagi tentangnya. 

"Apa yang kalian temukan tadi malam?" 
tanya Maria. 

"Tidak banyak," kata Steven sambil 
menggelengkan kepalanya. "Ketika aku bertanya 
dariman Pete dapat uang untuk beli es krim, dia 




mengganti topik pembicaraan. Jadi semakin 
kelihatan misterius." 



"Apa maksud kalian?" tanya dua gadis ini 
bersamaan. 

Randy mulai bercerita pada mereka, 
"Rekanku, Joey, tempat tidurnya di sebelah 
tempat tidurku. Pagi ini ketika kita seharusnya 
mencaba Alkitab, Joey sedang membaca sebuah 
komik jorok. Ketika dia melihatku, dia 
menyimpannya di bawah bantalnya. 

"Ketika aku menanyakannya waktu akan 
sarapan dia bilang dia membelinya dari Pete dan 
banyak anak lain yang juga membelinya. Kita 
seharusnya tidak boleh punya barang-barang 
seperti buku komik itu di kamp ini. Kami tidak 
tahu darimana Pete mendapatnya atau kenapa dia 
menjualnya, tetapi hal itu menjelaskan uang yang 
dipakainya." 

"Apakah kamu beritahu penasehatmu tentang 
uang Bobby yang hilang?" tanya Susan. 

"Tidak, tetapi Bobby sudah 
menceritakannya," jawab Steven. "Pak Ken 
memberitahu semua anak di kamar kami bahwa 
uang yang hilang itu akan menjadi tanggungan 
seluruh kamar kecuali seseorang mengaku telah 
mencurinya. Belum ada yang mengaku." 

Darimana Pete dapat buku 
Komik untuk dijual? 

Apa yang akan Steven lakukan tentang Pete? 

Cari tahu apa yang terjadi pada pelajaranmu 
yang berikutnya. 



H 



ALAMAN PERTANYAAN 



SAHABAT TERBAIK 2 
PELA JARAN 5 



Instruksi : Pilih jawaban yang terbaik - a atau b. tuliskan dalam kotak yang tersedia. 
1 . Yang mana y ang lebih penting — 



a. bahwa aku dikasihi dan diterima Allah? 
b. bahwa aku dikasihi dan diterima orang lain? 



2. Allah membuat sebuah jalan untukku supaya dapat benar-benar diterima olehNya 



a. dengan melihat kembali dosa-dosaku. 
b. dengan membuatku berada dalam Kristus. 



3. Allah telah membuat kita diterima dalam "Yang Terkasih." Siapakah "Yang 
Terkasih" itu? 



a. "Yang Terkasih" itu adalah aku. 
b. "Yang Terkasih" itu adalah Kristus. 



4. Apa yang terjadi jika aku berbuat dosa? 



a. Aku masih ada dalam Kristus tetapi aku kehilangan persekutuan 

dengan Allah. 
b. Aku tidak lagi ada dalam Kristus. 



5. Apa yang harus kulakukan jika aku berdosa? 



a. Cobalah untuk lakukan yang lebih baik lain kali. 
b. Segera mengakui dosa itu pada Allah. 



Apakali meiiurut mu Pete beiiar beiiar seoraiig Kristeu? 
Kenapa? 



* 



Mohon Dicetak 

Nama 



Orangtua atau Wali . 

Alamat Surat 

Kota 



Usia 



_Tgl. Lahir . 



_Propinsi . 



Kode Pos 



SAHABAT TERBAIK 2 - PELAJARAN 5 



BF2-L5-503 NA 




▲ Tulis alamat murid di atas 



Letakkan gambar senyum pada Steven apabila kamu mengirimkan kembali 
Halaman Pertanyaanmu dalam waktu ^ hari. 



SBivipjri])|iiJiSLii]BuiB|vs!|niy 



OXDMV>IHtI 

i:-3ti[\:-3.i. 

JYtllAIHI. 



s NVHvnn3d - z aivguai ivqvhvs 



